Warta 307 


sekali ia melihat pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat 
yang Tuhan tanam di tengah taman. la memperhatikan buah- 
nya, dan bertanya-tanya "Mengapa Allah melarangku memakan buah- 
nya?" 

Sebagai konsekuensi dari diciptakannya manusia yang 'serupa 
dan segambar' dengan Allah, maka Allah harus memberi sedikit 
“kedaulatan"-Nya bagi manusia, sebuah kebebasan untuk memilih 
atas kehendaknya sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya. Itu 

Kebebasan manu- merupakan pilihan Allah, resiko Allah, dan tanggung jawab Allah. 
sia dibatasi oleh Ketika Allah memberikan laranganNya yang pertama, manusia 
kedaulatan Allah. memperoleh pengalaman pertamanya untuk berkata ‘tidak’ pada 
Kebebasan ma- sesuatu, yaitu tidak boleh makan buah yang ditentukan Allah. Sejak 
saat itu, manusia memiliki "kebebasan" untuk memilih, karena dalam 


P agi itu Adam berjalan-jalan di sekitar taman Firdaus, sambil se- 


nusia berada di dirinya ada opsi untuk memilih "ya" dan "tidak" pada sesuatu. "Semua 
bawah kedau- pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, 
latan Allah. tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, 


janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau 
memakannya, pastilah engkau mati." (Kej.2:16-17). Sebelumnya, tidak 
ada satu ayat pun yang menyebutkan tentang larangan Tuhan. 


KebebasanNya dan kebebasannya 

Pertanyaan yang unik seringkali terlontar, kalau Allah tahu 
perintah itu akan dilanggar, mengapa Allah tetap menciptakan pohon 
itu? Mengapa Allah menaruhnya di tengah-tengah taman -yang pasti 
akan menjadi perhatian utama seluruh mahkluk di taman itu? Lalu, 
mengapa juga Allah memberikan laranganNya kepada manusia? 
Bukankah Ia tahu kelemahan manusia yang selalu penasaran dengan 


artikel < 


larangan? 

Satu-satunya jawaban adalah Allah ingin 
agar manusia dengan segala kekuatan, keter- 
batasan dan kebebasan yang diberikanNya, 
dapat memilih untuk tetap taat kepada Allah. 

Tapi itulah manusia, semakin dilarang se- 
makin penasaran dan semakin ingin mencoba- 
coba. Bayangkan saja seperti ini, pada gagang 
pintu tergantung selembar kertas bertuliskan, 
"Jangan Mengintip!", dengan lubang kunci 
menganga. Kita setiap hari dan setiap saat 
melewati gagang pintu itu, melihat gantungan 
kertas itu dan lubang kunci yang terbuka itu. 
Apakah yang muncul di benak kita? Mau 
mencoba mengintip?... 

Akhir dari cerita di atas sudah kita ketahui 
bersama, manusia pertama itu memilih untuk 
tidak taat dan memakan buah di tengah taman 
itu, 

Pohon itu tidak salah, buah itu juga tidak 
salah, larangan itu juga tidak salah, tapi manu- 
sia yang tidak taat itulah yang salah. la menya- 
lahgunakan kepercayaan dan anugerah Tuhan. 
la menyelewengkan kehendak bebasnya. la ti- 
dak menaruh kehendak bebasnya di bawah 
kedaulatan Tuhan. 

Tetapi ia memilih untuk mengikuti kei- 
nginan dagingnya sendiri. Sekarang ia harus 
menerima resikonya, "mati" dalam keber- 
dosaannya. Mati secara rohani, di mana hu- 
bungan dengan Allah terputus, dan mati seca- 
ra jasmani dalam kefanaannya. 

Tidak ada sesuatu yang benar-benar be- 
bas, bahkan kata "bebas" sendiri dibatasi oleh 
huruf B, E, B, A, S. Kebebasan Allah pun diba- 
tasi oleh keadilanNya. Allah bisa saja langsung 
membebaskan manusia dari hukuman dosa, 
tapi itu akan melawan natur keadilanNya. Ke- 
adilanNya menuntut hukuman atas setiap ke- 
salahan (dosa). 

Lalu bagaimana dengan kasih dan tang- 
gung jawab Allah? Akankah Allah membiarkan 
begitu saja manusia yang berdosa untuk me- 
ngalami maut (neraka)? "Sebab upah dosa ada- 
lah maut" (Rm.6:23a). 


PEMIMPIN REDAKSI 


Pemulihan 

Keadilan menuntut adanya hukuman, te- 
tapi kasih menuntut adanya pengampunan dan 
pemulihan. Dua hal yang berlawanan ini berte- 
mu dalam diri Yesus Kristus. 

Allah menggunakan kebebasanNya untuk 
mengorbankan AnakNya sebagai penanggung 
hukuman atas dosa manusia. Dan melalui karya 
Kristus di kayu salib, kasih Allah disampaikan ke 
seluruh dunia. "Barangsiapa percaya kepada- 
Nya, ia tidak akan dihukum, barangsiapa tidak 
percaya, ia telah berada di bawah hukuman, se- 
bab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal 
Allah (Yesus Kristus)." (Yoh.3:18) 

Apakah yang dapat kita pelajari dari ini 
semua? Pertama, Allah memberikan kebebasan 
kepada kita sebagai bukti kasihNya. Allah tidak 
ingin kita menjadi robot, melainkan Allah ingin 
supaya kita menempatkan kebebasan itu di ba- 
wah otoritas kedaulatanNya. Jadi, serahkanlah 
kebebasanmu dan pilihan hidupmu pada Tu- 
han. Mengapa? Karena Allah tahu yang terbaik 
danjauh lebih baik dari kita yang terbatas. 

Kedua, kebebasan itu harus digunakan un- 
tuk melayani sesama dan memuliakan Allah, 
bukan untuk dosa dan kepentingan daging. Ke- 
bebasan harus digunakan dengan penuh tang- 
gung jawab, dan bukan sewenang-wenang. 

Terakhir, kita harus bersyukur bahwa tidak 
ada kebebasan yang benar-benar bebas. Apa 
pun pilihan manusia, tidak mungkin berada di 
luar pengetahuan Allah. 

Jadi, kebebasan manusia dibatasi oleh ke- 
daulatan Allah. Kebebasan manusia berada di 
bawah kedaulatan Allah. Ini adalah sebuah 
penghiburan khususnya bagi kita orang per- 
caya, orang-orang pilihan Allah. Dengan me- 
ngetahui bahwa Allah ada di pihak kita, maka 
kita memiliki keyakinan pasti selamat sesuai de- 
ngan janjiNya, “.. supaya setiap orang yang 
percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan 
beroleh hidup kekal." (Yoh.3:16b). Allah telah 
memilih kita untuk diselamatkan, sekarang apa 
yang menjadi pilihan kita selain untuk memu- 
liakan namaNya?/Ag 


TATA LETAK: Y 
Email | TELP: (031) 


ALBELIKAN DAN TIDAK 


AN UNTUK UMUM. 


03 


uang sakit bisa menjadi "gymnasium 

spiritual" dimana jiwa seseorang dilatih 

dan dikembangkan. Penyakit merupa- 
kan salah satu "segala sesuatu" yang menda- 
tangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi 
Dia. Jangan membencinya. 

Jangan dikecewakan olehnya. Anda yang 
sedang terbaring di ranjang rumah sakit me- 
nyadari sekarang bahwa itulah sentuhan kasih 
seorang Bapak Sorgawi yang penuh kasih yang 
begitu mengasihi Anda sehingga Ia tidak akan 
memanjakan Anda tetapi akan membawa se- 
gala sesuatu yang akhirnya akan menjadi ke- 
baikan bagi Allah. 

Kristus merupakan jawaban terhadap ke- 
sedihan dan patah semangat. 

Inilah dunia tempat pengharapan dirin- 
tangi, impian tidak terwujud, dan hasrat dike- 
cewakan. G.K. Chesterton berkata, "Di mana- 
mana terdapat kecepatan, kebisingan dan 
kesimpangsiuran, tetapi tidak ada di manapun 
kebahagiaan yang mendalam dan hati yang 
tenteram." 

Tetapi Kristus bisa mengambil kelesuan 
dan kemurungan dari kehidupan kita. la bisa 
membuat kita berjalan dengan lincah dan 
mem-beri kita hati yang berbunga dan tujuan 
dalam pikirannya. Optimisme dan kegembiraan 


adalah hasil dari perkenalan dengan Kristus. 

Alkitab berkata, "Hati yang gembira adalah 
obat yang manjur, tetapi semangat yang patah 
mengeringkan tulang." (Ams.17:22). Jika hati 
saya sudah disesuaikan dengan Allah saya me- 
lalui iman dalam Kristus, maka kelimpahannya 
akan merupakan optimisme yang penuh suka- 
cita dan kegirangan. 

Sukacita Allah adalah kekuatan. Apakah 
Anda merasakan sukacita Allah? Sukacita itu 
datang jika menghabiskan waktu bersamaNya. 

Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, 


04 


percayalah kepada Allah, percayalah juga 
kepada-Ku" (Yoh.14:1). Apabila iman menjadi 
kuat, maka masalah menjadi persoalan yang tak 
bera 


Di dalam dukacita bisa terdapat penghi- 
buran, karena di tengah dukacita Allah memberi 
sebuah lagu. Dalam Ayub 30:9, Elihu bertanya 
“Di mana Allah, yang membuat aku, dan yang 
memberi nyanyian pujian di waktu malam?" 

KehadiranNya dalam kehidupan kita me- 
ngubah dukacita kita menjadi nyanyian peng- 
hiburan. Kadang-kadang hari harus menjadi ma- 
lam untuk mendapatkan lagu itu! 

Penghiburan seperti ini menjadi hikmah dan 
yang memungkinkan seorang Inggris yang saleh 
selama Perang Dunia II untuk memandang ke lu- 
bang hitam yang besar di tanah di mana rumah- 
nya pernah berdiri sebelum pengeboman dan 
berkata, "Aku selalu menginginkan sebuah ru- 
angan bawah tanah. Nah, sekarang aku bisa 
membangun rumah baru seperti yang selalu kui- 
damkan." 

Penghiburan seperti inilah yang me- 
mungkinkan istri pendeta muda di sebah gereja 
di dekat tempat kami untuk mengajar kelas 
sekolah minggunya pada hari pemakaman 
suaminya. 

Dukacitanya bukanlah perkabungan yang 


Billy Graham 


tidak ada harapan -itulah perkabungan iman 
kepada kebaikan dan kearifan Allah: iman itu 
percaya bahwa Bapa Sorgawi kita tidak pernah 
membuat kesalahan. 

Saya sering berpikir tentang dua ayat ter- 
pendek dalam Alkitab sehubungan degan ku- 
pasan di atas. "Maka menangislah Yesus" dan 
“Bersukacitalah senantiasa." (1 Tes.5:16). Mudah 
sekali melihat hubungan antara kedua ayat itu. 
Sukacita umat Kristen mengalir dari simpati dan 
kasih karunia Juruselamatnya. Yesus menangis - 
kita bersukacita senantiasa. m 


eserta yang ikut acara ini kurang lebih 

50 orang. Mereka berangkat dari GMS 

pada pukul 09.30 WIB, dan sampai di 
tempat tujuan pada pukul 10.30 WIB. Ini adalah 
ibadah pertama MSS (Mawar Sharon Senior) di 
luar gedung gereja, sekaligus menjadi bakti 
sosial pertama mereka. 

Bapak-bapak dan Ibu-ibu MSS yang 
sebagian besar sudah berusia lanjut sangat 
antusias mengikuti acara ini. Ini menjadi 
momen bagi mereka untuk melayani sesama 
lanjut usia di tempat lain, tepatnya di Panti 
Surya. Panti Surya adalah sebuah tempat 
perawatan untuk orang-orang yang berusia 
lanjut. 

Sesampainya di sana, para pengurus dan 
jemaat disambut dengan ramah oleh pengurus 
Panti Surya dan penghuni panti. Mereka juga 
terlihat senang melihat banyak orang menaruh 
perhatian pada keberadaan mereka, Dengan 
penuh senyum, satu per satu menyalami kami. 

Setelah berkumpul bersama di aula, 
ibadah dimulai dengan penyembahan dan 
pujian. Beberapa orang harus mengikuti de- 
ngan duduk di kursi roda, sehubungan dengan 
keadaan mereka yang tidak memungkinkan. 

Di tengah ibadah, panitia membagikan 
doorprize menarik bagi penghuni panti yang 
bisa menebak lagu yang dimainkan oleh 
pemain keyboard. Kemudian ada sumbangan 
koor dari penghuni panti. 

Siang itu, Firman Tuhan dibawakan oleh 
hamba Tuhan yang juga seorang Master Trainer, 
dan Konsultan Gizi, Bapak Yohanes. Beliau 
mengatakan bahwa sejak menjadi milik Kristus, 
hidup kita dan tubuh kita pun adalah milik 
Kristus. Oleh karena itu orang Kristen tidak 
boleh sewenang-wenang dengan tubuhnya. 
Melainkan harus menjaga kesehatan dengan 
baik. 

Salah satu cara yang efektif untuk 
menjaga kesehatan adalah dengan menjaga 
hati. Riset mengatakan bahwa seseorang yang 
suka mengeluh, menyimpan kepahitan, 
kebencian, tinggi hati, lebih mudah terserang 
penyakit. 

Para ahli pernah meneliti kehidupan Mo- 
ther Theresa yang jarang sakit meski ia sering 
bergaul dengan orang yang sakit lepra. Ter- 
nyata, hal itu dikarenakan karena Mother The- 
resa selalu menjaga hatinya tetap bersih, ber- 
sukacita, dan tulus memberi. 

Di akhir khotbahnya, Bapak Yohanes 


Hari Rabu (26/9) yang lalu Mawar 
Sharon Senior -ibadah khusus pria 

a usia 55 tahun ke atas- mengada- 
kan ibadah bersama para lansia 

di Panti Surya, Jalan Jemur 

Andayani 17, Surabaya. 


memberikan tips senam untuk mencegah sakit 
tulang keropos (osteoporosis). 

Setelah ibadah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu 
usiawan MSS mengunjungi kamar-kamar dan 
mendoakan serta menghibur mereka yang sakit. 
Selain itu, mereka juga membagikan bingkisan 
menarik kepada semua penghuni panti. 

Jangan berpikir bahwa kalau sudah lansia 
tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, karena masih 
banyak teman-teman lansia yang membutuhkan 
dorongan dan penghiburan dari kita. 

Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah 
berusia 55 tahun ke atas bisa bergabung ber- 
sama dalam ibadah MSS (Mawar Sharon Senior), 
setiap hari Rabu, dua minggu sekali, di R. Chapel 
GMS, Jl. Cempaka 24 Surabaya. Tuhan Yesus 
memberkati. m 


05 


(Deine aku berpikir seperti orang Kristen kebanyakan ketika ditimpa 
masalah. Berharap pertolongan manusia dan nyaris melupakan kuasa Tuhan. 
Aku bukannya alpa kalau Tuhan ada di hidupku, bisa diandalkan 
sewaktu-waktu dan kapan pun aku membutuhkanNya, la pasti 
akan membantuku, Itu teorinya! Aku hafal kata-kata itu 
di luar kepalaku. Masalahnya, teori itu menguap entah 


ke mana ketika masalah pelik menimpaku. 


Aku pikir dengan lari ke rumah teman-temanku, . 
aku bisa mendapatkan jawaban dari masalahku. Jika aku 
Tak kusangka mereka mengajakku berdoa dan 


mengingat kebaikan Tuhan atas hidupku. Aku 

menjelaskan kepada mereka kalau sebelum aku er e l 1 ti, 
ke rumah mereka, aku telah terlebih dahulu 

berdoa. Aku berdoa supaya mereka, teman- biarlah ketika 
teman baikku, menjadi jawaban doa atas = 
masalahku. Rupanya mereka tak juga mengerti aku m ati! 
tujuanku datang ke rumah mereka. Sayang sekali, 

aku harus keluar dari rumah-rumah mereka 

dengan masalah masih di pundakku. Berat 

menanggungnya sendiri! Ugh! Sianne Ribkah M.H 


Dalam perjalanan pulang, aku sempat berpikir 
seandainya aku punya banyak uang, mungkin 
masalahku bisa diselesaikan dengan mudah. Aku 
dapat memilih dokter atau rumah sakit yang akan 
merawat sakitku. Aku dapat membeli rumah, 
baju-baju yang sedang in saat ini atau memberi 
banyak sumbangan ke gereja dan beramal ke 
pendeta-pendeta miskin di desa atau anak-anak 
kurang mampu. Dengan demikian Tuhan Yesus 

bih mencintaiku dari siapapun juga di 


Aku kira cinta Tuhanku dapat kubeli, 
perhatianNya dapat kucuri dengan cara-cara 
manusia yang kutahu. Sampai suatu kali aku 
melihat seorang bapak tua yang terbaring di 
rumah sakit dalam keadaan koma, dengan alat 
bantu pernafasan dan selang yang dipasang di 
tubuhnya. Dari pernyataan suster yang 
merawatnya aku tahu kalau ini kali sekian ia 
dibawa ke sana, setelah berkeliling rumah sakit di 
seluruh Surabaya. Setengah berbisik ia berkata: 
“Bapak ini orang kaya loh!” Aku tercenung. Jika ia 
memiliki semua hal yang kuingini tetapi tetap tak 


06 


bisa hidup lebih panjang dari yang lain, untuk 
apa memiliki apa yang ia miliki? 


Jika semua manusia ditentukan satu kali akan 
mati, untuk apa ia dilahirkan? Aku berhenti 
berpikir karena aku tak dapat menemukan 
jawabannya dengan mudah. Sekian banyak 
pertanyaan terlontar begitu saja. Seperti 
protes kepada keputusan Tuhan karena 
membiarkan seseorang lahir dan kemudian 
mati. Aku ingin tahu apa yang ada di pikiran 
Tuhan saat itu sehingga aku memutuskan 
untuk berhenti dan menundukkan kepala 
sejenak. Memulai ritual doaku malam itu 
sambil mendesah getir. 


“Apakah Kau memilihku hanya untuk menjadi 
pekerja atau pelayan saja? Apakah seumur 
hidupku Kau hanya butuh seorang pekerja 
sepertiku? Bukankah tugas-tugasMu terlalu 
berat untuk kuselesaikan sendirian? Aku juga 
punya kelemahan! Lihat, bagaimana penilaian 
orang-orang atasku! Dengarkan ocehan 
mereka, makian mereka, pendapat miring 
mereka tentang aku yang Kau pilih jadi alatMu. 
Apakah Kau mendengarnya?” 


Tuhan tak bergeming. la tak menjawab. 
Dengan putus asa aku melanjutkan doaku. 
“Apakah Kau tidak salah pilih? Kau tidak salah 
lihat? Kau tidak salah orang?" 


Tuhan mengacuhkanku. Sampai kemudian aku 
menuntaskan doaku dan pergi ke sebuah toko 
buku untuk menghabiskan waktu. Di sana 
Tuhan membuatku melihat ke atas rak yang 
ada di toko buku itu. Di atas rak itulah aku 
menemukan jawaban Tuhan atas 
pertanyaanku. Aku meminta lukisan dengan 
tulisan indah di dalamnya itu diturunkan dari 
sana. Aku memegangnya dengan haru dan 
takjub. Lamat-lamat kubaca tiap kalimat yang 
tertera di sana dengan bahagia, seperti 
seseorang yang baru menemukan harta karun 
tak ternilai. 


Jika aku berhenti... Apa yang terjadi? 
Mungkinkah perjuangan mati? 

Dan aku merdeka diri? 

Tidak! Pintu tidak akan tertutup, 
perjuangan tidak akan redup 

Sebab ada Tuhan yang sanggup! 


Jika aku berhenti... Apa tujuan hidupku lagi? 
Mencari perlindungan dari sengatan mentari? 
Dan melupakan jerit-tangis jiwa-jiwa kekasih? 
Inikah bahagia diri? Berdoa untuk kepuasan diri 
sendiri? 


Jika aku berhenti.. Tuhan tidak akan berhenti! 
Perjuangan semakin berapi-api, 

GerejaNya mengabdi sampai mati, 

RohNya memenuhi ksatria suci, 

Sementara aku semakin jauh berdiri 

Dan bertanya, “kenapa aku berhenti?” 


Jika aku berhenti.. apa jawabku kepada Allah 
Sang Pengasih, yang mengutus dan tetap 
peduli.. terhadap anak yang tidak mengerti? 
Tuhan... seharusnya aku tidak berhenti! 


Jika aku berhenti... Biarlah ketika aku mati, 
Bukan semasa hidup lagi berfungsi, 
Bukan pula ketika kecewa mengitari diri 


Tidak pula ketika kritik, dan penolakan 
menimpa diri 
Tuhan... jika aku berhenti 


Biarlah ketika aku mati! 


(ditulis oleh E. Greenway, diterjemahkan oleh 
Ps. Robert Benedictus M.A.) 


Aku menyukainya dan memajangnya di kamar. 
Sejak saat itu, tiap kali aku merasa ingin 
berhenti karena letih kepada reaksi berlebihan 
dari orang-orang di sekitarku, kemarahan 
mereka membangkitkan ketidaksabaranku, 
sindiran mereka membuatku marah, kritik 
mereka membuatku lelah atau penilaian 
sepihak yang datang dari rasa iri, yang mereka 
lontarkan kepadaku..aku menoleh kepada 
lukisan itu dan membaca ulang tiap kalimatnya 
dengan perasaan haru dan takjub. Aku yakin, 
penulisnya pernah mengalami masalah yang 
sama seperti yang kualami saat ini. Jika itu 
jawaban Tuhan atas masalahnya, itu berarti 
kata-kata di lukisan itu adalah jawaban Tuhan 
atas masalahku juga. Dengan terus 
membacanya semangatku untuk melayani Dia 
yang kucintai sepenuh hati berkobar-kobar 
kembali. Aku tidak ingin berhenti! Aku 
menatap ke langit-langit kamarku dan berkata 
lirih: “Jika aku harus berhenti....maka biarlah 
itu terjadi ketika aku mati.” 


07 


08 


Conny, volunter kunjungan FLC 


menyembuhkan. Meskipun sekeliling saya memberi pengajaran yang salah tentang 
kesembuhan, saya tetap yakin kehendak Tuhan itu pasti menyembuhkan. Hanya saja, 

saat itu keyakinan saya tidak didasari oleh pengetahuan yang benar akan firman Allah. 

Banyak penyakit dalam tubuh saya yang membuat saya merasa lelah dan cenderung 
mengasihani diri sendiri. Uang saya habis untuk berobat dari satu dokter ke dokter lainnya. 

Bahkan sewaktu di SMA saya pernah berkata pada teman saya, "Saya pasti mati lebih 
dulu dari kamu". Karena tidak mengerti kebenaran, saya dijadikan bulan-bulanan oleh iblis. 

Tahun 2000 saya mencari dengan sungguh-sungguh kebenaran Firman Tuhan tentang 
penyakit dan kesembuhan. Dalam Alkitab Tuhan berfirman, "Carilah maka kamu kamu akan 
mendapat". Sejak saat itu Tuhan singkapkan banyak hal tentang kesembuhan. 

Atas pertanyaan apakah kehendak Tuhan tentang kesembuhan, ada 3 hal penting yang 


ç N ejak menjadi Kristen, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu penyembuh dan pasti 


artikel 


Tuhan nyatakan pada saya: 

Pertama, kehendak Tuhan adalah me- 
nyembuhkan dan Tuhan mau menyembuhkan 
(Mat. 4.23-24). Kedua, Tuhan mampu menyem- 
buhkan (roma 4.17, Ibrani 11.3). Ketiga, “Tuhan 
sudah menyembuhkan" (| Ptr. 2:24, Yes. 53:4-5). 

Kenyataan banyak orang tidak sembuh, 
tidak mengubah kebenaran firman Tuhan, 
bahwa Tuhan berkehendak untuk menyembuh- 
kan semua orang. 

Sama seperti kenyataan banyak orang me- 
ninggal, dan belum selamat, tidak mengubah 
kebenaran bahwa Tuhan mau semua orang 
diselamatkan. Sebab kenyataan tidak dapat 
mengubah kebenaran. Kebenaranlah yang bisa 
mengubah kenyataan! 


Sembuh dari sinusiti: 

Salah satu penyakit saya yang disembuh- 
kan Tuhan adalah sinusitis. Bagi beberapa orang 
sinusitis adalah penyakit ringan, tetapi penyakit 
ini sungguh membuat saya menderita. Saya 
tidak bisa merasakan makanan yang saya 
makan. Tiap malam selalu terjaga, sulit tidur, 
minum air panas supaya bisa bernapas. 

Setiap kali saya harus bangun pagi-pagi 
sekali untuk menghirup udara segar. Praktis, 
jam tidur saya sangat sedikit sekali, dan hal ini 
menambah parah penderitaan saya. Mata saya 
terasa gatal dan sulit untuk melihat, selalu 
bersin-bersin, pokoknya tersiksa sekali. 

Saya telah mengunjungi dokter yang paling 
ahli di bidang penyakit itu. Dan profesor itu 
hanya memberi antibiotika serta menganjurkan 
saya untuk terapi. 

Karena dulu saya sudah terlalu banyak mi- 
num antibiotika, maka saya putuskan untuk ti- 
dak minum obat apapun. Terapi pun tidak saya 
jalani. Saya yakin bahwa Tuhan pasti me- 
nyembuhkan saya dengan caranya yang ajaib. 

Memang Tuhan bisa menyembuhkan me- 
lalui obat saya tidak menentang hal itu. Tetapi 
Tuhan pun juga sangat bisa menyembuhkan 
tanpa obat! 

Tuhan berkata kepada saya bahwa kesem- 
buhan itu sudah diberikan. Yang perlu dilakukan 
bukanlah menunggu waktu Tuhan untuk me- 
nyembuhkan. Tetapi mengambil apa yang Tu- 
han sudah berikan dengan iman. 

Iman tidaklah sama dengan percaya. 
Percaya saja tidak membawa perubahan apa- 
apa. Iman adalah percaya dan berkata-kata (II 


"Inilah kemenangan yang menga. 
lahkan dunia yaitu dengan per 
dan berkata-kata.” 


Kor. 4:13). 

Firman Tuhan berkata, “ Inilah kemenangan 
yang mengalahkan dunia, iman kita". Jika kata 
iman kita ganti percaya dan berkata-kata. 
Maka, kalimatnya menjadi, "Inilah kemenangan 
yang mengalahkan dunia yaitu dengan percaya 
dan berkata-kata. Langkah selanjutnya adalah 
bertindak atas iman tadi (Mark.11:23-24, 
Yakobus 1:23-24). 

Saya menolak bertoleransi dengan sakit 
apapun, dan mulai memperkatakan Firman 
Tuhan tentang kesembuhan, terutama sembuh 
dari sinusitis ini, dan saya pun sembuh oleh 
kuasa Tuhan! Puji Tuhan. 

Kalaupun penyakit ini mencoba untuk me- 
nyerang lagi, saya sudah memiliki senjatanya, 
"No weapon shall prosper against me", setiap 
senjata yang ditimpakan kepadaku tidak akan 
berhasil. 

Dengan bergabung di team kunjungan FLC, 
saya bisa membagikan apa yang Tuhan sing- 
kapkan buat saya. 

Ada banyak orang orang di luar sana yang 
hidupnya mengalami kelelahan dan kekalahan 
sebelum berperang. Meskipun sudah Kristen, 
tapi mereka tidak mengenal kebenaran yang 
sejati (Hosea 4:6). 

Adalah tugas kita untuk membawa berita 
Injil (Markus16.15, Roma 10.14-15). Injil, kabar 
baik itu adalah keselamatan yang bukan hanya 
di surga nanti tetapi juga di bumi sekarang ini. 
Bergabunglah dengan team FLC. Bagikan 
kebenaran Firman Allah. 

Bagi anda yang sakit jangan menunggu 
sembuh untuk mulai melayani. Lukas 6.38 
berkata “Berilah maka kamu akan diberi...”. 
Saat kita mendoakan dan menguatkan orang 
sakit maka Tuhan pun menyembuhkan kita. 
Tuhan memberkati Anda! m 


09 


INVEST your LIFE 
in the FUTURE LEADERS 
of this NATION! 


MSCS is now recri 
Class Teacher 


ing for: 


Mathematics / Science Teacher 
English Teacher 

Sport Teacher 

Bahasa Indonesia Teacher 
Mandarin Teacher 

Art Teacher 

Curriculum Research & 


Development Staff 
m Secretary / Administration 


“Saya bersyukur boleh menjadi bagian dari 

MSCS. Di MSCS inilah saya benar-benar 
melihat bahwa kami melayani Allah yang 
hidup, dimana tanganNya bekerja dengan 
luar biasa dan menumbuhkan hidup setiap 
anak-anak maupun diri saya secara pribadi. 
Saya dilatih untuk tidak hanya terampil tapi 
juga terus melekat pada Tuhan dan menjadi 
saluran kasihNya yang nyata bagi anak-anak 
didik saya.” Testimony from Ms Irene 
Soetanto, Spsi, MSCS Student Affair 
Coordinator: 


THE TIME IS NOW!! 


At MAWAR SHARON CHRISTIAN SCHOOL, 
teaching not a job.It is God's calling only 

to anyone who wants to see changes in 

the next generation through sharing 

lives to the childres 


and having 
fun while doing so! 


Requirements: 

m Bachelor Degree (S1) 

m Fluent in spoken and written English 
m Preferably have experience 


If you want to be a part of our dynamic 
team, please send your CV and recent 
photograph to MSCS HR Department 
as soon as possible to: 


HRD MSCS, JI. Cempaka 10-12, Sby 


information 


pembicara: 
Pdt. Poltak YP Sibarani 


Bukit uel 


Immanue 


Selama Liburan Lebaran (Idul 


Jumat, 19 Oktober ‘07 Jumat, 19 Oktober '07 
pk. 19.00, pk. 22.00, 
R. Ibadah Utama R. Ibadah Utama 


LIBUR 


| Dikarenakan Hari Besar, maka Kantor 
Gereja diliburkan Senin-Rabu, 15-17 Oktober '07 


segala kepeluan jemaat yang berhubungan 
dengan Family, Life & Counseling (FLC) 
bisa menghubungi: 


Pemerhati : Pak Sutjip (031-71844288) 
Kunjungan : Bu Madjid (031-71929356) 


Gembala Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 
mengucapkan 


Ketua Kemas Sat. Barat 


Penilik Kemas Sat. Sidoarjo 


Hendra Gunawan 


12 


Perekrutan & Pelatihan 


Bila is 


mengikuti pelatihan FLC & pembinaan 
praktek pelayanan, pembinaan 


jw setiap pukul 18.20) 
Kamis, 25 Oktober '07 - Pelayanan Baptisan, Serbaguna 1 
Kamis, 01 November '07 - Kunjungan Orang Sakit, Serbaguna 1 


Keterangan lebih lanjut hubungi Ibu Rosian 
ji 08155285755 di kantor gereja 


jadwal ibadah mingguan fu Y 
15 Oktober - 21 Oktober 2007 


15| senin 16| selasa 17 | rabu 


Kemas WII. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 


Pk 09.30-12.00 * Cempaka 181 di wilayah masing-masing 
Informasi hubungi: Ibu Lina S. 


5346563, 3550710 


Prayer Training Center 


LIBUR 


18| kamis 19| jumat 20| sabtu 


Doa Malarr Ibadah Pro-M 
Pk, 19.00 » R. Ibadah Utama Pk. 18.30 © R, Ibadah Utama 
pembicara 
Pdt. Poltak YP Sibarani Jakarta) PEMASA & REMASA 

di wilayah masing-masin 
Doa Malam 2 PE EN GE 


Pk. 22.00 - selesai * R. Ibadah Utama 
Pdt. Poltak YP Sibarani (Jakarta) 


POKOK DOA mingguan. 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

m Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


SES jadwal ibadah mingguan 


15 Oktober - 21 Oktober 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum | Pk. 06.30 
Kebaktian Umum II Pk. 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 
Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 


Kebaktian Anak | Pk. 07.00 
Kebaktian Anak Il Pk. 10,15 
Kebaktian Anak III Pk 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya 


Keb, Profesional Muda 
Sabtu Pk.18.30 
JI. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Soldier of Faith 


Keb, Remaja Pk. 13.00 
Keb. E: Praise 
Keb, Pra Remaja Pk. 10.00 


(Bertempat di Convention Hall) 
Jl, Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur | 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM "Mutiara" 

Jl. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur II 

Keb. Umum + Anak Pk, 16.30 


JI, Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb, Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri,JI. Jemursari 81 


Satelit Selatan II 

Keb. Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Ji, Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan III 

Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
Ex-Supermarket Bonnet Lt.2 

Jl, Raya Rungkut Mapan Utara 88/FB1, 
Surabaya (seberang Superindo/ Yakaya) 


Satelit Barat 

Keb, Umum + Anak 

Ji. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah 4-38, 
Sby. 


Pk. 10.00 


14 


BD “Immanuel” Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb, Umum | Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum Il + Anak Pk, 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk, 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAVA2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 


Satelit Malang 
Keb. Umum+ ProM Pk. 07.30 
Keb. Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk 10.00 
Doa Malam Rabu Pk, 1830 


Jl. Ijen 8 Malang, Telp,0341-324935, 


Satelit 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk. 17.00 


JI. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit 

Keb, Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb, Umum +Anak I| Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta 

Sek: JI, Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “COH” 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak II Pk. 17.45 
Keb,Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


JI. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum | & Pro-M Pk. 07.00 
Keb, Umum || & Pro-M Pk 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar Jumat) Pk. 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk. 10.00 
Hotel Bandung Permai, 

Jl. Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak | Pk 07.30 
Keb. Anak II Pk. 17.00 


JI. Nusantara IV/C4E 
Jl. WR. Supratman 108 

Sekretariat: JI. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

& Keluarga & Pro-M Pk. 08,00 
Keb, Doa Malam (Kamis) Pk.18.30 

Keb. Anak Pk. 08.00 

Keb. Pelajar Pk. 10.30 

Keb. Pemuda Pk. 17.00 


Jl. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdt. Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga "Double K” 


Keb, Umum | Pk. 08.00 
Keb. Umum II Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15,00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Pdt. Bernard 5. (08562723723) 


Sat. Semarang “Double R” 
Jl. Wotgandul Barat 33, 

samping SMU Kebon Dalem, Smg 
Keb. Umum Pk, 08,00 
Keb. EagleKids (E.Kids 2) Pk. 09,00 
Keb. Youth Pk. 17,00 
Sek: JI. Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 


Sat. Bandung “Double T” 


Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 

Favour Satellite - Jakarta 

Keb. Umum #Pro-Mi-Anak Pk. 10.00 
Keb, Pemuda Pelajar Pk, 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb. Umum | Pk 10.00 
Keb, Umum II (Youth) Pk 16.00 
Keb, Umum Ill (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb, Anak | (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Anak II (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Pdm. Joshua 081 340895599 


Satelit Tondano "HOR" 


Keb. Umum | Pk.15.30 
Keb. Umum || Pk.18.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk, 15,00 


Hotel Toudano Jl. Samratulangi No.304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl. A. Yani 10 Rong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 
Cp; Christ 0431- 335 0563 


jadwal ibadah mingguan A ) 


Sat. Amurang 
Keb, Umum(Minggu)  Pk.10.00 
Keb. Pro-M(Sabtu) — Pk.17.00 


RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Opn Kantor Bupati Minahasa Sel) 

Sek : Jl. Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV, Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung “House of Glory" | 


Keb, Umum Pk. 09.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb, Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon Jl. AA. 
Maramis Kadoodan Lingk.IV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp: Pdm, Tjandra 0856 3015 797 


Sat. Langowan “MOG” 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Aula Toko "Americana" 
Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga II 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri. Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 


Keb. Umum Pk, 12.00 
Keb, Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 
Jl.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: Jl Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. 

Keb. Umum Pk. 18.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb. Anak Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, JI, Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 
Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 


081-332603 406 
Satelit Makassar 
"God's Dwelling Place" 
Keb. Remaja Pk, 10.00 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16,00 
Gedung Mawar Sharon: 


Jl, Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp: 0411-322114 Fax = 0411-32114 
Cp: sdr, Uddyanto, 0856-56186277 


15 Oktober - 


Sat. Pontianak “City Harvest" | 


Keb. Umum & Pro-M Pk. 11.00 
Keb, Pemuda & Pelajar Pk, 14,00 
Keb. Anak Pk. 08.00 


Jl. A Yani, Komplek A. Yani Sentra Bisnis 
Blok C-12 | 
Sek: Jl. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra 
Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) | 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon “Love Satellite” 


Keb. Umum + Anak — Pk.09.00 | 
Keb. Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 | 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 
Jl. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon | 
Cp: Pdt. Shiendy : 0911 352 565 | 
Sat. Gideon (Saparua-MIk) | 
Keb. Umum Pk, 09.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 | 


Porto Haria Saparua | 
Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 

Sat. Kota Benteng (Saparua-Mik) | 
Keb. Umum Pk. 16,00 

(Cp: Anita Latupeirissa 0931, 21487 | 
Sat. Masohi (Mik Tengah) | 
Keb, Umum Pk. 17.00 
Keb. Anak Pk. 17.00 | 
Pertokoan “Ratu Olivia” (sebelah hotel | 
Isabella). Skt. Jl. M. C Tiahahu, Masohi | 
telp. 0914-21118 CP: Pdp. Jemi Maloky, 
SE., 0852-43025293 


Satelit Waipia (Mik Tengah) | 
Keb,Umum Pk. 11.00 | 
Keb.Anak Pk 17.00 


Jl, Brigjen B. Sumitro No. 36, 
Jeri-Kec. Waipia (Maluku Tengah). CP.Bp. | 
Leonardo Marpaung (081-343063803) 


Satelit Medan "MY Home" 


Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged. Graha Niaga 1 1.2, Jl. Putri Hijau 20 
Keb. Umum | Pk. 08.30 | 
(Dwibahasa: Indonesia 4 Mandarin) 


Keb. Umum Il Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 | 
11.1 Jasmine Hall | 
Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak Il Pk. 10.45 


11.5, Grand Liberty Restaurant, | 
Jl. Putri Hijau 4-6, Medan | 
Sek: Jl. Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


Sat. “The Light" Denpasar (Bali) | 


Keb. Umum Pk.09.00 | 
Keb. Anak (lt. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk 19.00 | 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk 12.45 


Jl. Teuku Umar 190-192, Denpasar, Bali | 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax 0361-221172 


21 Oktober 2007 


Sat. Timur "Heart Ablaze” 
Keb. Pemuda Pk. 09,00 
Supermarket Bonnet L1.2 Rungkut 


Sat. Timur “True Worshiper” 
Keb. Pelajar Pk. 10:00 


Sat. “King of Glory" 
Keb. Pelajar 
di Bonnet Rungkut Lt. 2 


‘Sat. Timur “Harvest” 


Pk. 12.30 


Keb. Pekerja Pk, 07.30 
Keb. Pemuda Pk. 13.30 
di Bonnet Lt.3 Jl, Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur “Fire” 

Keb, Pemuda Pk. 09.45 
Keb, Pemuda Pk. 13.00 
Keb. Pekerja Pk. 16,00 
Ji. Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 
Sat. Timur “POP” 

Keb, Pelajar Pk, 11.00 
Keb. Pelajar 2 Pk. 13.30 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 

Satelit Selatan "Living Stone" 
Keb, Pelajar Pk, 12,00 
Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 
Satelit Sel. “City of Faith” 
Keb. Pekerja Pk. 07.30 - 09.30 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 - 12.00 
Keb. Pemuda Pk. 16.00 - 18,00 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of David” 
Keb. Pelajar Pk. 11,00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 


Sat. Sel. “Royal Priesthood” 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl, Palem Il, TD 34, Sidoarjo 


Sat. Timur “Apostolic” 
Keb. Pemuda Pk. 08.00 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Sat. Utr. “Gracious Satellite” 


| Keb. Remaja | Pk. 09.00 
Keb. Remaja Il Pk. 14,00 
Keb. Remaja Ii Pk, 16.00 


Sat. Utr. "River of Life” 

Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk. 11.30 
Jl, Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat "Fire Of God” 


Keb.Pelajar Pk, 13.00 
Sat. Barat “Eagle” 
Keb.Pemuda Pk, 16.00 


Jl, Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


15 


Aku Jatuh Cinta 


Beat Variation Cipt: Janes 
Do={ Lirik: Vania 
D A B, A 

0321G€1-032112-0321111761212-0321] 
lem- bar ka - mi Leber) Sle a 
ul ar perda menghada - pi iku hidup i - ni ipad 
D A 8, G A E 
14-0327/2-0321j)111622/1---]--0321p 
di penuh mak-na — kamaKau seau di sisi - kui bersama 
Mu kuberin-dung daise - gala mara baha - ya 
AE D P, B, 
1-012123G5-12126/5-32211/2176712331 
Mu jatuhcin -ta ke-pada-Mu Ye - sus ygbesi-kan kuat dan kemenang - an 
ta kepadaMuYe - sus ygselatu seti-a di pihak - ku 
LA G Po TE ia 


L3 -3221121-61 615321 31434343451 
cinta dan ka -sihMu menja -di peš - ta dan terang dalam langkahku 
Didalam ta -nganMu kuse - rah -kan hidupku sa 


Album: “Kemenangan” Agnes 


